Prolog 


Neslyn itu seorang cewe belasteran antara Belanda dan 
Batak yang, kini dia tinggal di Jakarta. 

Saat ini usianya itu baru menginjak 22 tahun walau masih 
terbilang muda tapi dia itu seorang CEO diperusahaan yang 
dia dirikan selama 3 tahun ini tetapi karna usaha dan kerja 
kerasnya kini Namanya dan Nama Perusahaannya mulai 
dikenal oleh banyak kalangan orang. 


Neslyn ini tipekal orangnya itu paling ga suka repot, belum 
lagi dia itu orangnya terkenal dingin dan kejam banget 
apalagi dalam dunia bisnisnya, sampai-sampai tidak ada 
yang bisa menandinginya. 


Selain itu dia pun orangnya bisa dibilang sebagai wanita 
yang tomboy apalagi dalam segi bela diri behhh hebat 
banget deh pokoknya. 


Selain itu, Neslyn punya seorang sepupu perempuan yang 
namanya Melani dia itu sepupu Neslyn yang terkenal banget 
cerewetnya dan belum lagi dia itu adalah seorang 
pengagum K-POP yang hampir tiap hari, tiap jam, menit, dan 
detiknya dia habiskan dengan selalu memutar musik-musik 
korea. 


Bahkan yang paling parahnya lagi hampir semua sudut 
ruangan kamarnya itu penuh dengan foto-foto artis K-POP 
karna itulah Neslyn sangat tidak menyukai kehadiran Melani 
bahkan selain itu juga hampir tiap hari mereka selalu 
bertengkar layaknya tom and jerry. 


Itu semua terjadi karena Neslyn itu masih belum mengenal 
K-POP seluas yang Melani ketahui. Karena Melani tau bahwa 
Neslyn itu tak menyukai K-POP Melani pun sampai rela tiap 


Hari datang bermain dan menginap ke rumahnya Neslyn 
hanya untuk mendongengi Neslyn tentang artis-artis korea 
yang Melani kagumi sehingga membuat Neslyn kesal 
mendengarnya.Tapi selama Melani menceritakan soal K-POP 
kepada Neslyn kini perlahan-lahan Neslyn pun mulai sedikit 
menyukai K-POP. 


Namjoon, Jin, Jhope, Taehyung, Jimin, Suga,dan Jungkook 
mereka semua itu adalah member BTS yaitu 

K-POP korea yang sangat di kagumi oleh banyak orang 
terutama di kalangan wanita. 


BTW kayakanya bakalan berat deh tuh kalo ada wanita yang 
suka sama mereka apalagi saingannya tuh banyak banget 
hampir seluruh penjuru dunia mengagumi dan mencintai 
mereka. 


Tapi ya kalo dah takdir yang gak mungkin pasti jadi 
mungkin ya kan! Oh ya, Bahkan ceritanya itu nanti satu 
persatu dari mereka mulai menyukai Neslyn. Walaupun 
nantinya banyak pertentangan-pertentangan yang harus 
Neslyn lewati nantinya, tapi semoga aja dia bisa 
melewatinya. 


Bahkan ceritanya itu Mereka rela sampai bersaing hanya 
untuk mendapatkan hati Neslyn, tetapi mereka bersaingnya 
secara sehat ya. 


Oh ya biar ngga ketinggalan ceritanya jangan lupa untuk 
memfavoritkan cerita ini yah. Lalu jangan lupa like dan 
votenya. 


Terus kalo ada kesalahan apa pun dalam segi penulisannya 
atau adanya kesamaan tokoh didalamnya mohon di maklum 
ya.Semoga kalian menyukai karya saya ini. 


Jangan lupa juga kalau Cerita ini tuh hanyalah karangan 
pribadi sipenulis saja ya. Tujuannya itu hanya untuk 
menghibur para pembaca saja. Maaf jika cerita ini membuat 
kalian tidak suka karena alurnya. 


Tahun Baru yang Menyebalkan 


Pada saat ini adalah tanggal 01 januari tepatnya tahun baru 
yang mana banyak keluargaku yang datang bertamu 
kerumahku. 


Oh ya namaku Neslyn Christine Siregar dan aku adalah 
seorang CEO di perusahaanku ya walaupun baru 3 tahun 
aku dirikan tapi lumayanlah, itung-itung cukup buat makan 
dan minum . 


BTW aku masih single ya guyss dan umurku aja baru 
menginjak 22 tahun, Ya aku sih termasuk tipe orangnya bisa 
di bilang cuek ya,tomboy ya,dingin ya,dan kejam juga ya 
tapi aku kejamnya cuma di bisnis aja ya. Maklumlah bawaan 
lahir tapi semoga aja deh nanti masih ada cowo yang mau 
nerima cewe kayak aku ini hahaha. 


Saat aku sedang berbaring santai di kasurku yang empuk 
dan sambil mendengarkan musik menggunakan Earphone 
di telingaku. Sedang enak-enaknya aku mendengar musik 
Kemudian sepupuku datang dan melompat keatas 
ranjangku dan sambil menarik Earphone yang terpasang di 
telingaku. 


"Kakak Happy New Year yah semoga aja di tahun ini loe 
kagak dingin lagi kayak Kulkas dan selain itu semoga aja loe 
bisa suka juga sama K-POP ye kak." Katanya dengan suara 
cemprengnya itu dan sambil sedikit tertawa. 

"Hmm Happy New year juga yah, mudah-mudahan di tahun 
ini loe bisa pergi jauh-jauh ya dari hidup gw kelak."Kataku 
sambil menutupi telingaku karna mendengar suara 
cempreng Melani tadi. 


Melani yang mendengar aku mengatakan itu pun hanya 
duduk diam dan kesal mendengarnya. 


Setelah selesai mengucapkan Happy New Year kepadaku, 
dia pun bangkit dari kasurku dan pergi berlari keluar 
kamarku. 


Tapi Baru juga sebentar dia keluar dari kamarku kini dia pun 
datang kembali ke kamarku dan kemudian dia melompat 
lagi keranjangku sambil membawa ponsel dan beberapa 
lembar polaroid di tangannya. 


"Ya ampun mel loe itu bisa gak sih kalo mau naik ke kasur 
gw gak usah pake lompat segala, bisa-bisa roboh nih kasur 
sama loe kalo kayak gitu terus." Ucapku dengan kesalnya. 
"Ya maaf napa,inget ini masih tahun baru dan loe juga 
jangan banyak marah nanti bisa-bisa loe tua sebelum 
waktunya lagi ha..ha..ha." Katanya sambil memainkan 
ponsel yang baru dia bawa tadi. Melihatnya 
menertawakanku aku pun tak menghiraukannya. 


Melihat Melani yang sibuk sama ponselnya itu, kini aku pun 
lebih memilih untuk tidur saja. Dan lebih parahnya Baru 
juga 10 menit aku memejamkan mata untuk tidur eh si 
petasan rombeng(Melani) dah berisik lagi, rasanya pengen 
ku sumpel deh tuh mulutnya biar damai hidup gw hadeh 
sabar-sabar. 

"Kakak...Kakak, cepetan bangun ih." Katanya sambil 
mengguncang-guncang tubuhku. 


Aku yang merasa terganggu oleh suarannya yang cempreng 
itu pun langsung bangun dari tidurku dan duduk 
menghadap kearahnya. 

"Loe apaan sih kampret, bisa baik-baik gak sih loe bangunin 
gw nya untung loe sepupu gw kalo nggak dah gw buang loe 
ke kali biar hanyut sekalian." Sambil ngucek-ngucek sebelah 


mataku yang sedikit kelilipan. 
"Ye maaf napah gw tadi reflex sorry ya." Katanya sambil 
nyengir kuda. 


Saat aku sedang duduk untuk mengumpulkan nyawaku 
kemudian Melani datang mendekatiku dan menunjukkan 
beberapa foto kepadaku. 

"kak lihat deh foto ini, cowo-cowonya pada ganteng semua 
ya kan, Sumpah ini mah cowo idaman banget ya kan." 
Katanya sambil menslide beberapa foto-foto pria yang ada 
pada ponselnya itu. Dan aku yang melihatnya pun hanya 
mengangguk bosan. 

"Nah kak mereka ini adalah salah satu K-POP terkenal di 
korea nama Bandnya itu adalah BTS. Nah kak cowo ini tuh 
namanya Namjoon,Jin,Jhope,Jimin, Jungkook, Suga, dan yang 
ini Taehyung si pria tampan pujaanku." Katanya padaku 
sembari menyebutkan nama pria itu kepadaku. 


Aku yang melihat sepupuku ini dengan hobi nya sebagai 
tukang halu aku hanya bisa tepok jidat saja mendengarnya. 


Karna Aku yang hampir tiap hari mendengar sepupuku ini 
menceritakaan soal K-POP kesukaannya kepadaku, aku 
pribadi menjadi merasa bosan deh mendengarnya karna 
hampir tiap harinya dia memberiku dongeng 

K-POP, mungkin jika aku disuruh bikin proposal mungkin 
setiap perkataannya sudah bisa ku hapal di luar kepalaku. 


Huuuu... Ya ampun kenapa kau memberiku seorang sepupu 
sepertinya Tuhan apa aku terlalu banyak dosa ya sampai 
kau tega memberikannya padaku huuu. 


Perlahan Mengagumi 


Setelah dia lelah menceritakan tentang K-POP kesukaannya 
itu pada ku kini dia pun pelahan-lahan mulai tertidur lelap 
di sebelahku. 

"Akhirnya nih mercon tepar juga hahaha, pasti loe cape kan 
ngomong mulu." Ucapku sambil tertawa pelan karena aku 
takut membangunkannya nanti. 


Saat aku ingin bangun dari tempat tidurku, tak sengaja ku 
melihat beberapa Polaroid yang sengaja di cetak oleh Melani 
untuk dia simpan. 

Melani mencetak polaroid itu karena di dalamnya ada foto 
artis K-POP kegemarannya. 


Lalu aku pun mengambil beberapa foto tersebut dan 
memandangi orang-orang yang ada di dalam foto tersebut. 
"Mmm... Kalo dilihat-lihat sih mereka ganteng juga yah hihi." 
Ucapku yang mendadak kagum pada K-POP band tersebut. 


Kemudian aku pun bangkit dari tempat tidurku dan pergi 
berjalan menuju ruang kerjaku. Lalu aku pun mulai meng- 
googling semua informasi mengenai K-POP, 

yang selama ini Melani ceritakan Kepadaku, Saat aku 
membaca satu per satu artikel yang ada mengenai mereka 
seketika aku pun menjadi sedikit mengagumi mereka. 


"Sungguh hebat perjuangan mereka ini, yang mana mereka 
memulai semuanya itu dari hinaan-hinaan orang bahkan 
hebatnya lagi mereka membuat hinaan orang itu menjadi 
motivasinya. Sekarang mereka pun membuktikan hinaan 
mereka itu dengan segudang prestasi yang mereka 
dapatkan saat ini, kini mereka sudah mulai dikenal dunia 
bahkan presidennya pun menjadikan mereka sebagai aset 
negaranya sungguh mengagumkan sekali kalian ini." 


Ucapku sambil terkagum-kagum melihat perjalanan mereka 
selama beberapa tahun untuk bisa terkenal seperti saat ini. 


Entah kenapa pula tiba-tiba hatiku mengatakan kalimat ini. 
"Sepupuku yang mengenalkan kalian kepadaku dan karna 
penasaran aku mencari tahu sedikit demi sedikit mengenai 
kalian hingga kini hatiku mulai sedikit luluh hingga aku pun 
mulai mencintai K-POP." 


Seketika hatiku mengatakannya, Ohmaygod jangan-jangan 
aku mulai menyukai dunia K-POP lagi, Tapi entahlah 
walaupun aku menyukai mereka ya biarkan aja sih. 


Saat ini aku pun hanya memandangi foto mereka yang 
sedang terpampang jelas di layar Laptopku. Aku 
memandanginya sambil senyum-senyum sendiri udah kaya 
orang gila. 


Pkekokokok kakak okokokok okokok 


Karena mulai tertariknya aku kepada K-POP jadi selama 
beberapa hari ini aku selalu mencari tahu tentang mereka 
seperti tipe wanita idamannya, biodatanya, hampir 
semuanya aku cari tahu. Bahkan kini perlahan-lahan aku 
sudah mulai mengidolakan mereka. Bahkan setiap aku 
memiliki waktu luang di Kantorku pasti hal pertama yang 
aku lakukan adalah menontoni 

video-video updatean terbaru dari penggemar mereka yaitu 
"ARMY" di dalam video tersebut banyak sekali video haluan 
yang sudah di editkan oleh mereka untuk menjadi hiburan 
banyak orang. 


Terkadang disaat aku sedang menontonnya aku suka sekali 
ketawa-ketawa sendirian udah kayak orang gila dan ketika 
ada video tentang haluan "ARMY" yang menjadi istri dari 
mereka terkadang aku pun suka terbawa dalam haluan 


tersebut. Sungguh haluan ARMY ini membuatku menjadi 
gila. 


Bahkan pada saat ada meeting di kantor terkadang aku 
suka tidak fokus pada apa yang karyawanku saat ini 
presentasikan kepadaku,seketika saja otakku menjadi blank 
dan kacau mendengarnya. Itu karna apa, Ya! itu semua 
karna video haluan BTS itu karna selama aku menontonnya 
aku jadi suka ngelamun dan ngehalu juga guyss. 


Padahal aku ini cewenya terkenal banget sama dingin dan 
kejamnya, tapi hanya karna keseringan menontoni video 
mereka dalam sekejap kini jiwa dinginku mulai meleleh 
begitu saja dan bahkan jiwa kejamku pun perlahan-lahan 
mulai hilang juga dong huuu, parah..parah..parah ini mah. 


Pertemuan Bisnis di Korea 


Setelah selesai meeting aku berniat ingin pergi pulang tapi 
disaat aku sedang berjalan menuju lift tiba-tiba ada yang 
memanggilku,saat ku cari tau asal suara tersebut ternyata 
yang memanggilku tadi itu adalah asisten ku, entah apa 
yang ingin dia bicarakan padaku. 

"Nona Nesilyn maafkan saya jika tadi saya sudah 
menghentikan langkah nona." Katanya sambil sedikit 
menunduk kepadaku. 

"ya Marsel ada apa kamu menemui saya, apa masih ada 
berkas yang harus saya tanda tangani lagi." Ucapku sambil 
fokus menatap ponselku. 

"Ah tidak nona, saya itu hanya ingin memberitahukan 
kepada nona bahwa nanti tepatnya pada hari kamis nona 
akan ada pertemuan bisnis di korea, apa nona akan 
menghadirinya." Katanya seraya membuka lembaran berkas 
yang ada di tangannya. 


Aku yang mendengar adanya pertemuan bisnis di korea 
entah kenapa mendadak hatiku merasa senang sekali 
mendengarnya. 

"Apa korea... Oh My God pertanda apa ini, ko bisa kebetulan 
begini sih, Hmm oke fiks pokoknya gw harus ambil jadwal ini 
biar nanti gw bisa ketemu sama cowo ganteng di foto itu, 
semoga kau menyertainya tuhan." Kataku dalam hati. 


Karna tak ingin terlihat lenjeh atau kegirangan oleh 
asistenku nantinya, lalu aku pun kembali lagi pada jati 
diriku yang dingin dan cuek. 

"Oke Marsel saya akan menghadirinya, Kamu urus saja 
semuanya ya."Kataku dengan gaya so cold ku. 

"Baik nona semuanya akan saya urus secepatnya." Sambil 
menutup berkas yang ada di tangannya saat ini. 


Setelah urusanku dengan Marsel selesai lalu aku pun 
memilih untuk pergi menuju keparkiran dan kemudian 
melajukan mobilku untuk pulang. Saat aku sampai dirumah 
aku pun langsung membaringkan tubuhku yang lelah ini 
diatas ranjangku. 


Karna bosan berbaring aku pun mengambil ponsel dari 
tasku untuk menontoni video BTS yang terbaru dan saat aku 
ingin membuka youtube eh... 

tiba-tiba si petasan rombeng(Melani) datang kekamarku 
sambil melompat ke atas ranjangku. 


Sontak aku pun bangkit dari tidurku dan duduk menghadap 
ke arah Melani. 

"Udah ratusan kali bahkan ribuan kali gw bilang ke loe 
jangan pernah loe lompat-lompat ke atas kasur gw, gak 
paham-paham deh loe. Kalo loe masih kayak gitu juga gw 
bakalan patahin tuh kaki loe biar tau rasa, naik kasur doang 
pake lompat emang loe itu jelmaan monyet hah." Ucapku 
sembari mengomelinya panjang lebar. 


"ya maafin gw ka." Katanya singkat dan sambil 
menundukkan kepalanya. Aku yang melihatnya pun merasa 
heran gitu kayak tumben-tumbenan dia ngirit ngomongnya. 
"Eh loe kenapa lagi puasa ngomong loe." 

"Gw sedih nih,soalnya tadi gw dapet kabar dari temen SMA 
gw dulu katanya hari minggu itu BTS bakalan ngadain 
konser di korea." Katanya yang saat ini terlihat bersedih. 
"Hmm terus loe mau susulin mereka gitu kesana." Ucapku 
sambil membaringkan tubuhku. 

"Kayaknya nggak mungkin deh kak soalnya kan gw nanti 
bakalan ada KKN juga dari kampus gw jadi gak mungkin deh 
gw bisa pergi kesana. Padahal gw sih mau banget datang 
kekonser dan fansign nya mereka."Ucapnya sedih. 


Aku yang melihat sepupuhku itu bersedih pun menjadi tak 
tega melihatnya ya walaupun dia ngeselin banget orangnya 
tapi dia itu tetep sepupu ku. 

"Oh iya mel apa loe tau nanti kamis gw itu bakalan ada 
perjalanan bisnis ke korea loh." Kataku sambil 
menghiburnya. 


Melani yang Mendengar kata korea seketika wajahnya 
berubah menjadi Bersinar-sinar dan aku yang melihatnya 
pun sampai sakit mata hahaha. 


Korea IM Coming 


Kemudian melani langsung bangun dari tidurnya dan 
memegang kedua tanganku dengan keadaan mata yang 
berbinar-binar karna saking bahagianya. 

"Loe seriusan kak kalo loe nanti bakalan pergi ke korea, loe 
nggak bohong kan ke gw jawab kak." 

"Iya serius gw gak bohong malahan tadi asisten gw nelpon 
gw kalo tiket pesawat gw buat nanti kamis itu dah ada." 
"Arghhh berarti kalo gitu loe bisa dong buat dateng ke 
konser dan fansignnya mereka nanti minggu terus loe juga 
bisa mintain tanda tangan mereka deh. Jadi kak untuk 
membahagiakan sepupumu yang lucu dan cantik ini tolong 
yah loe hadir ke konser dan fansignnya mereka ya kak 
plisssss yah..yah." Katanya dengan ekspresi imutnya itu. 


Aku yang melihat wajah lucunya itu pun seakan tak tega 
rasanya untuk menolak permintaannya itu. 

"Hmm ya udah iya nanti gw usahain deh buat loe." Ucapku 
sambil memegang pundaknya. 


Melani yang mendapat lampu hijau dariku langsung 
memelukku erat bahkan sesekali dia juga mencium pipiku. 
Ishhh aku geleh deh jadinya, tapi mau gimana lagi demi 
bikin dia bahagia aku hanya bisa tersenyum saja melihat 
tingkah lucu yang dia buat di hadapanku karna saking 
senengnya tuh anak sampe 

senyum-senyum sendiri kayak gitu, itu pasti halunya dah 
kambuh lagi deh pastinya. 


Pkekokokok kakak okokokok okokok 


Saat hari kamis tiba aku pun bersiap-siap untuk pergi 
kebandara aku terpaksa harus pergi karena adanya 


pertemuan bisnis penting disana selama beberapa bulan 
lamanya. Karna aku akan pergi dalam waktu yang lama 
maka semua keluargaku pun mengantarku ke bandara 
bayangin nih ya mulai dari Oma, Opah, Papah, Mamah, 
Melani, bahkan sampai adik-adik Papah dan Mamahku pun 
ikut nganterin aku kebandara juga dong, sampe-sampe tuh 
bandara penuh sama keluarga ku semua hadeh keluargaku 
emang rempong deh. 


Sebelum pesawatku Take Off aku pun menyempatkan diri 
untuk berpamitan kesemua keluargaku yang sudah ikut 
mengantarkanku saat ini. Setelah aku selesai berpamitan 
aku pun melangkahkan kakiku meninggalkan mereka yang 
saat ini sedang memandangi kepergianku. 


Baru juga beberapa langkah aku berjalan eh si petasan 
rombeng( Melani) berteriak memanggilku. 

"Kakak jangan lupa dengan janjimu yang kemarin itu jika 
kau pulang aku akan menagihnya nanti." Katanya sambil 
berteriak dan melambaikan tangannya kepadaku. Aku yang 
melihatnya hanya menganggukkan kepalaku sambil 
membalas lambaian tangannya itu. 


Setelah aku berada di dalam pesawat, kini pesawat yang 
aku tumpangi pun mulai lepas landas. Selama berada di 
dalam pesawat aku hanya membaca-baca artikel K-POP yang 
ada di ponselku, aku membaca satu per satu artikel terbaru 
mengenai mereka. 


Karna kelamaan membaca kini mataku pun mulai lelah 
karna saking lelahnya aku sampai ketiduran. Kemudian 
setelah beberapa jam dari itu tiba-tiba ada seorang 
pramugari yang memberitahukan bahwa sebentar lagi 
pesawat akan Landing. 


Karna sebentar lagi pesawat akan mendarat aku pun 
langsung merapihkan barang-barangku dan 
memasukkannya kedalam ranselku agar nanti tidak 
kelupaan. 


10 menit dari itu kemudian pesawat pun mendarat dan kami 
yang ada di dalam perlahan-lahan mulai berhamburan 
untuk keluar dari dalam pesawat. 

"Hay Korea i'm coming,setelah sekian lama akhirnya sampai 
juga." Ucapku sambil berjalan keluar dari pesawat. 


Setelah keluar dari dalam pesawat aku pun mencoba untuk 
mencari taxi dan baru sebentar aku menunggu akhirnya ada 
juga taxi yang melintas dan berhenti di hadapanku. Lalu aku 
pun dengan cepat memasukkan koper dan tasku kedalam 
mobil. 


Saat aku ingin memasang sabuk pengamanku kemudian di 
supir menengok ke belakang dan menanyakan alamat 
tujuanku. 

"Excuse me miss, where should i take you." 

"permisi nona, kemana saya harus mengantar nona." 

"OH.. just take me to lan Residence Housing." 

"Oh.. antar saja saya ke perumahan Ian Residence saja." 


Lalu setelah itu pun si supir langsung melajukan mobilnya, 
hingga aku pun sampai di alamat yang aku beritahukan 
tadi. Kemudian aku pun keluar sambil menurunkan semua 
barang bawaanku dan setelah itu aku pun membayar 
ongkos ku kepada si supir tersebut. 


Diingatkan sekali lagi ini hanya cerita karangan si penulis 
saja yamaafkan saya jika ada kesalahan dalam segi 
penulisannya. 


Jangan lupa kalian like,komen,dan vote cerita ini yah agar si 
penulis bisa lebih semangat lagi dalam menulisnya. 


KKKKkKKkKkKKKKKkKKkKK 


Datang ke KonserFansign BTS 


Setelah aku selesai menghadiri pertemuan-pertemuan bisnis 
yang sudah di jadwalkan oleh asistenku, kini aku pun jadi 
memiliki banyak waktu luang untuk beristirahat dirumah. 


Saat aku sedang bersantai-santai di taman dekat rumahku, 
kemudian ponselku mendadak bunyi dan saat aku lihat 
layar ponselku ternyata oh ternyata si mercon(Melani) yang 
menelponku mau tak mau aku harus mengangkatnya karna 
kalau tidak bisa bahaya nantinya. 


:"Hallo ada apa loe nelpon gw ganggu waktu gw aja." 
:"Yaelah santuy napa bos santuy , gini yee gw nelpon 
loe itu karna gw cuma mau bilang besok loe jangan 
sampe lupa buat datang ke konser dan fansign nya 
BTS itu kan loe dah janji sama gw." Dengan suara 
khasnya yang cempreng itu. 

:"Iya gw inget ko sama janji gw loe tenang aja, btw 
udah dulu ya gw masih ada urusan lagi bye." 


Aku pun langsung menutup telponnya karna aku yakin 
sebelum aku menutup telponnya pasti dia masih ingin 
mengatakan sesuatu lagi kepadaku tapi syukurlah aku bisa 
dengan gercep menghentikannya sehingga aku pun bisa 
terbebas dari suara cemprengnya itu hahahaha. 


Keesokan Harinya... 


Oh Iya aku lupa kalo kemarin itu aku sudah berjanji kepada 
Melani bahwa aku akan datang untuk menghadiri acara 
konser dan fansignnya BTS. 


Biar gak telat nantinya aku pun langsung bersiap-siap untuk 
pergi dan karna aku itu tipe orangnya yang gak bisa tampil 
feminim dengan pakaian gaun layaknya wanita kebanyakan 


jadi aku pun memilih untuk pergi dengan mengenakan kaos 
oversize dan celana joger hitam. 


Itu karna aku tuh orangnya paling gak mau repot guyss 
makanya aku pake setelannya yang simple-simple aja deh, 
maklum namanya juga cewe jadi-jadian hehe. 


Selesai bersiap-siap aku pun langsung berangkat pergi ke 
konsernya karna biar gak kelamaan di jalan soalnya. Selama 
1 jam aku berada di perjalanaan kini aku pun sampai di 
tempat mereka ingin mengadakan konser nantinya. 


Saat aku turun dari mobilku tiba-tiba mataku terbelalak 
melihat ramainya orang yang saat ini sedang mengantri 
untuk membeli tiket konser dan album mereka untuk 
fansign nanti. 

55 Sumpah ini ramenya itu dah kayak ngantri sembako aja. 


Karna tak ingin kehabisan nantinya, aku pun langsung 
dengan cepat mengambil nomor antrianku dan menunggu 
giliran. Setelah lama aku menunggu nomor antrianku kini 
giliranku pun mulai maju dan aku pun langsung membeli 
satu album mereka dan satu tiket konsernya untukku 
nantinya. 


Saat aku membeli tiket dan albumnya seketika total 
pembayarannya membuatku sesak masa cuma buat beli 
gituan doang aku harus rela mengeluarkan uang 

sampe Rp.15.000.000(lima belas juta rupiah) gila gak tuh 
mahalnya. 


Hanya demi sepupuku yang gak ada akhlak itu aku harus 
buang uang sampe segitu banyaknya padahal aku dah kerja 
banting tulang buat bisa dapetin uang sebanyak itu tapi dia 
dengan enaknya merenggutnya dariku. 


525 Kalo aku tau bakalan keluar uang sebanyak itu nyesel 
deh aku menyetujui permintaannya waktu itu, 

dari pada ngebuang uang sebanyak itu mendingku pake 
buat memperluas bisnisku deh. 

Hmm...Tapi tak apa lah demi sepupu sendiri, harus ikhlas 
Nes ikhlas. 


Setelah selesai aku membeli album dan tiket konsernya, Kini 
kami disuruh untuk menunggu lagi sungguh penantian 
yang membosankan. Bagaimana tidak kami disuruh 
menunggu itu karena antriannya banyak banget gengs aku 
pun sampai kesal melihatnya. 


Tapi untungnya Tuhan baik, Saat kami sedang menunggu 
tiba-tiba saja ada seorang staff mereka yang datang dan 
berbicara diatas panggung dengan menggunakan mikrofon 
tangannya. 


<<Kalau sudah baca jangan lupa dong tinggalin 
like,komen,sama vote nya biar ada jejaknya aja Gitu. .>> 


Acara Fansign BTS 


Dia berbicara di atas panggung dengan menggunakan 
bahasa negaranyal(korea), tapi untunglah aku sedikit bisa 
dan Paham dengan bahasa mereka jadi gak kelihatan bego 
deh hehe. 


"sillyehabnida yeoleobun, yeogiissneun salam-ui sulo 
pandanhamyeon ap-eulodo manh-eun sigan-i geollil 
geos-igi ttaemun-ibnida. geulaeseo sigan-eul 
danchughagi wihae 30 myeongman geulil geos- 
ibnida. geudeul-eun yeojeonhi najung-e gong-yeon- 
eulhaeyahagi ttaemun-ibnida. geuleoni hyeobjo 
butagdeulibnida." 

"Permisi semuanya, karna dilihat dari banyaknya orang 
yang ada disini pasti akan sangat memakan waktu yang 
banyak nantinya. Jadi untuk mempersingkat waktu kami 
akan melakukan pengundian sampai 30 orang saja, itu kami 
lakukan karna mereka itu masih harus perform juga 
nantinya. Jadi mohon kerjasamanya ya." 

Katanya sambil mengaduk-aduk kertas undian yang ada. 


Selesai mengundi kini mereka pun mengumumkan nama- 
nama orang yang beruntung untuk berinteraksi secara 
langsung dengan para member BTS nantinya di fansign. 


Dan tak disangka-sangka ternyata namaku juga disebut oleh 
mereka. Aku merasa senang sekali karna nanti aku bisa 
melihat wajah mereka semua secara langsung nantinya. 


Oh iya setelah selesai mengundi, kini kami juga diberi lagi 
nomor barisan untuk fansign nanti dan itu dilakukannya 
karena untuk menghindari pertengkaran antar penggemar 
nantinya. 


Dan aku pun mendapatkan nomor antrian ke 28 dong huuh 
jauhnya. 


Selama 2 jam aku mengantri kini giliranku pun akan tiba 
sebentar lagi. Saat aku sedang berbaris untuk menunggu 
giliran ehh.. tepat dihadapanku ada seorang wanita nomor 
urut 27 sedang mengobrol dengan salah satu member BTS, 
yang tak sengaja aku melihat dia bertingkah sangat aneh 
banget masa iya ketemu mereka aja pake segala nari sih 
belum lagi mereka juga pegang-pegang tangan dan pipi 
mereka secara agresif sehingga membuat mereka sedikit 
risih jadinya. 


Karna aku akan maju sebentar lagi, aku pasti gak akan 
bertingkah seperti itu tidak akan karna itu bukan tipeku dan 
apalagi itu sangatlah memalukan. 


Kemudian giliranku pun tiba dan aku pun melangkahkan 
perlahan kakiku, hingga kini pun aku berhadapan 
dengannya. 


Saat dia melihatku dia pun langsung melebarkan 
senyumnya yang manis itu kepadaku sehingga membuat 
jantungku seakan ingin loncat melihatnya namun aku tetap 
dengan gayaku yang dingin dan cuek jadi aku pun 
mengabaikannya. 


Setelah berada dihadapannya aku pun langsung 
memberikan albumku untuk dia tanda tangani dan tak lupa 
juga aku pun memberikannya sebuah hadiah kecil, Setelah 
itu aku pun diam sejenak sambil menatap wajahnya yang 
ganteng dan imutnya itu. 


"You are very ignorant yes, but behind that 
ignorance you still look beautiful and cute." 

"Kamu cuek sekali ya, tapi dibalik cuekmu itu kamu tetap 
terlihat cantik dan imut." 


Katanya sambil menatapku dengan lekat.Dan aku yang 
mendapat tatapan manis seperti itu darinya aku rasanya 
ingin pingsan saat itu juga, Karna tak ingin terlihat baper 
oleh ucapannya itu aku pun hanya menjawabnya ketus. 


"Don't bother with me, when the album is finished 
you sign it, guickly give it to me." 

"Tidak usah menggombaliku, kalau albumnya sudah selesai 
kau tanda tangani cepat berikan kepadaku." 


Ucapku sambil mengangkat sebelah alisku ya supaya 
kelihatan lebih cuek lagi gitu. 


Saat aku berkata seperti itu kepada Namjoon, ternyata 
ucapanku itu di dengar oleh member-member yang lainnya, 
So aku jadi merasa bersalah deh atas ucapanku kepadanya. 


Namjoon yang mendengarku berkata seperti itu dia hanya 
bisa tersenyum menanggapinya dan kemudian dia 
memegang kedua tanganku sehingga membuatku jadi 
sedikit gugup. 


"You are truly an attractive woman, I| will never 
forget our meeting and I also hope that we can meet 
again sweet." 

"Kamu benar-benar wanita yang menarik, saya tidak akan 
pernah melupakan pertemuan kita dan saya juga berharap 
kita bisa bertemu lagi dengan mu manis." 


Dia mengucapkannya begitu manis sekali sehingga 
membuat jantungku jadi berdetak tak karuan olehnya. 


<<Kalau sudah baca jangan lupa dong tinggalin 
like,komen,sama vote nya biar ada jejaknya aja gitu. >> 


Pengumuman 


Perlu saya ingatkan kembali untuk para readers 
sekalian,pokoknya saya tidak akan pernah berhenti untuk 
mengingatkan para readers semua bahwa cerita saya ini 
hanyalah fiksi atau karangan si penulis semata. 


Tujuan saya membuat cerita ini hanya sebagai hiburan para 
readers saja. 


Jika dalam cerita ini saya menyinggung perasaan para 
readers terkecuali para penggemar K-POP juga, tolong 
maafkan saya dan jika ada kesalahan dalam segi penulisan 
cerita atau penulisan nama-nama tokohnya mohon 
dimaklum ya readers semua. 


Oh iya saya juga mau memberi tahukan kalian semua, maaf 
nih yah kalau karya saya ini banyak memakai bahasa asing 
tapi kalian tenang aja karna untuk memudahkan para 
readers dalam memahaminya jadi saya sudah selipkan 
translatenya ko. 


Kenapa saya selipkan bahasa asing di dalam cerita ini tuh, 
karna kan alur ceritanya itu dimulai dari Korea makanya aku 
selipkan beberapa bahasa korea dan juga bahasa Inggris 
disana karna kan biar sesuai aja gitu ceritanya. 


Tapi kalo memang kalian tidak suka adanya bahasa asing di 
dalam ceritanya kalian bisa komen aja nanti saya coba 
perbaiki ulang ceritanya. 


Karna saya membuat cerita ini adalah untuk membuat 
kalian terhibur dan nyaman membacanya. Jadi kalo emang 
ga suka sama ceritanya jangan ragu untuk komen ya gpp 
kok . 


Oh iya jika kalian sudah membaca karya saya ini mohon 
untuk tinggalkan jejak seperti memberikan like, vote dan 
komennya karna itu sangatlah penting untuk si penulisnya 
ya supaya si penulisnya bisa lebih semangat lagi gitu dalam 
menulisnya terus biar tau juga letak-letak kesalahannya. 


Jangan lupa juga ya readers untuk tidak ketinggalan 
kelanjutan cerita ini ,soalnya kan sayang kalo ketinggalan 
nanti jadi gak tau deh ending ceritanya kayak gimana . 


